Memetik Faedah dari Hadist-Hadist an Nabawlyyah 


MUTIARA HADITS KELEMBUTAN NABI SHALLALLAHU 'ALAIHI WASALLAM 

KEPADA ANAK-ANAK 

HADITS KEDUA PULUH SATU : PENDIDIKAN TAUHID DAN AQIDAH YANG BENAR KEPADA 

ANAK-ANAK 


Ij ; 3 1 -®-® aJLp Aiil ! JU U4-^ Awl C* r - ^1 (j|l 3^" 

1 I 13 iit Jbu cJL. iSi Sjl 4 '3)t cjjte 3i :oUis'dJudpt ji ^ 
ijiisii 013 cJJJ 3)1 iAfAS ^ 3 jiIL J iijAii of jJ of j&\j c 3 b ; 

,_ a 4,^11 ^*^^1 OJtij ClAAllp i))l ilHS"" wls *' Jj • ^ *' Jj • ^ 01 


"Dari Abul Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu 'anhuma, beliau berkata : Suatu saat saya 
berada dibelakang Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, maka beliau bersabda : Wahai anak kecil, 
saya akan mengajarkan kepadamu beberapa perkara: Jagalah Allah, niscaya Dia akan 
menjagamu, Jagalah Allah niscaya Dia akan selalu berada dihadapanmu. Jika kamu meminta, 
mintalah hanya kepada Allah, jika kamu memohon pertolongan, mohonlah pertolongan hanya 
kepada Allah. Ketahuilah sesungguhnya jika sebuah umat berkumpul untuk mendatangkan 
manfaat kepadamu atas sesuatu, mereka tidak akan dapat memberikan manfaat sedikitpun 
kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagimu, dan jika mereka berkumpul untuk 
mencelakakanmu atas sesuatu, niscaya mereka tidak akan mencelakakanmu kecuali kecelakaan 
yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena telah diangkat dan lembaran telah kering." [HR. Ahmad 
dan at-Tirmidzi] 


||| Faedah-Faedah Hadits: 

Hadits yang agung ini memberikan kepada kita faedah-faedah yang berharga, diantaranya; 

1. Perhatian dan kelemah-lembutan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam kepada anak kecil, 
dimana beliau memboncengkan Ibnu 'Abbas dibelakang kendaraan beliau dengan sambil 
memberikan ilmu dan pendidikan nabawi kepadanya. 

2. Ketawadhuan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. 

3. Siapa saja yang menjaga Allah, yakni dengan bentuk menunaikan perintah-perintah-Nya dan 
meninggalkan larangan-larangan-Nya, maka Allah pasti akan menjaganya baik di dunia 
maupun di Akherat. 


artikeL : www.pelajaranforumkls. com 



Memetik Faedah dari Hadist-Hadist an Nabawlyyah 


*1)1 01 Ijiil ^.OJl L^t 15} 

"Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan 
menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu." [QS. Muhammad:7] 

{J,> Isfi 01 ^ Sill 0>l3j} 

"Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya 
Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa." [QS. Al-Hajj :40] 




"Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu." [QS. Al- 
Baqarah:152] 

Dan sebaliknya siapa saja yang menelantarkan syariat-Nya, maka Allah akan 
menelentarkannya. 


•^OjJL^LaJl iJLtJjl L frCujLSl SJJl 


"Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan 
mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik." [QS. Al- 
Hasyr:19] 

4. Manfaat dan madarat berada di tangan Allah. Allah Ta'ala berfirman; 


Oj_JSQj 10 ^AOLs 4 JJI <Jll J.LaL>- oJ-OSsjj sLSS 


ISI 



"Atau siapakah yang memperkenankan (doa) orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa 
kepada-Nya, dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu (manusia) 
sebagai khalifah di bumi? Apakah disamping Allah ada tuhan (yang lain)? Amat sedikitlah 
kamu mengingati(Nya)." [QS. An-Naml:62] 

5. Pentingnya pendidikan tauhid dan aqidah yang benar. Pendidikan tauhid hendaknya sudah 
diberikan kepada anak-anak semenjak mereka masih kecil. Lihatlah para nabi ketika akan 
meninggal, wasiat tauhid yang mereka berikan kepada anak-anaknya; 


oJJtjT OJ il IjJlJ (_£ Jj(j Oj-aO<j 10 3^ S[ OjOJl SI ^ij - 


"Adakah kamu hadir ketika Ya'qub kedatangan (tanda-tanda) maut, ketika ia berkata kepada 
anak-anaknya: "Apa yang kamu sembah sepeninggalku?" Mereka menjawab: "Kami akan 


artikeL : www.pelajaranforumkls. com 



Memetik Faedah dari Hadist-Hadist an Nabawlyyah 


menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail dan Ishaq, (yaitu) Tuhan 
Yang Maha Esa dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya". [QS. Al-Baqarah:133] 


"Hanya kepada Engkau-lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau-lah kami meminta 
pertolongan." [QS. Al-Fati ha h :5] 

Kenalkan kepada anak-anak kita siapa Rabbnya, tanamkan pada diri mereka untuk 
menggantungkan harapan dan permintaan hanya kepada-Nya, bukan kepada makhluk-Nya, 
karena manfaat dan madarat hanya berada di tangan Allah semata. 

6. Anak-anak kita hari ini kecil, esok akan menjadi dewasa dan akan menjadi generasi umat. 
Oleh karena itu, hendaknya pendidikan iman dan taqwa harus ditanamkan sejak dini, agar 
kelak mereka menjadi generasi yang beriman dan bertaqwa, karena dengan inilah suatu 
umat atau bangsa akan menjadi kuat dan jaya. 

7. Dalam pengajaran hendaknya seorang guru atau orang tua menggunakan metode kelemah- 
lembutan dan kasih sayang kepada anak didiknya, karena dengan inilah suatu pengajaran 
akan mudah dan cepat diterima oleh mereka. 


^ jtii ;up k ft zji k ui} 

"Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. 
Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari 
sekelilingmu." [QS. Ali lmran:159] 

8. Ilmu diajarkan dengan cara bertahap, diberikan sedikit demi sedikit agar lebih kokoh dan 
menancap di hati anak-anak. 

9. Wajibnya beriman kepada taqdir/ketetapan Allah Ta'ala. 

Waffaqallahul jami' likulli khairin. 


^Disusun oleh: Abu Ubaidah bin Damiri al-Jawy, 21 Jumadal Ula 1437/ 1 Pebruari 2016 

di kota Ambon Manise. 

WA FORUM KIS 


artikeL : www.pelajaranforumkls. com 



